








KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE 
NOMOR: 340 / 7 / 2021 


TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) 
DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS 


DESA BAE 
TAHUN 2021 











Menimbang 


Mengingat 





KEPALA DESA BAE 
KABUPATEN KUDUS 
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE 
NOMOR: 340 / 7 / 2021 


TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
( SATLINMAS) 
DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS 


KEPALA DESA BAE 


а bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang 
Lembaga Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Bae Kecamatan Bae perlu 
mengatur Satuan Perlindungan Masyarakat atau yang disebut 
SATLINMAS, 


b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 


1 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - 
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 


2 Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara — Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), 


4 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan 
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan 
Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan 
Rakyat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata, 


5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972 tentang 
Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen 
Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri, 


6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang 
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan 
Pengungsi: 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, 

8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi: 


9 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 
tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 87); 

10 Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 
2006 tantang Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2007 Nomor 8). 














Menetapkan 
KESATU 


KEDUA 


KETIGA 


KEEMPAT 


KELIMA 


KEENAM 


KETUJUH 


KEDELAPAN 


MEMUTUSKAN 


Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat SATLINMAS) Desa Bae Kecamatan 
Bae Kabupaten Kudus Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 


Kedudukan Satlinmas Desa Bae adalah organisasi non struktural dalam 


upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta 
membantu pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum wilayah Desa. 


Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS mempunyai tugas dan 
fungsi: 

1 Merencanakan, mempersiapkan, menyusun dan mengerahkan potensi 
rakyat untuk mengurangi/ memperkecil resiko bencana di wilayah 

baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana. 


2 Membantu penanganan bencana termasuk pengurangan 
resiko/mitigasi, evakuasi dan rehabilitasi. 

3 Membantu dalam rehabilitasi dan rekonstruksi serta 
meringankan penderitaan korban bencana yang diakibatkan oleh alam 
maupun manusia. 

4 Membantu Aparat Desa dalam memelihara keamanan, 
ketentraman dan ketertiban umum wilayah desa. 

5 Membantu desa dalam bidang keamanan penyelenggaraan 
kegiatan Pemilihan Umum, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden 
dan Wakil Presiden, Pemilukada maupun dalam rangka kegiatan 
pengisian Perangkat Desa. 

Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) adalah warga 
Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dengan memenuhi 
persyaratan sebagai 

1 Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: 

2 Setia kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, 

3 Sehat jasmani dan rohani, 

4 Pendidikan minimal SD / sederajat. 

Pengangkatan dan Pemberhentian anggota SATLINMAS Desa 
dilakukan oleh Kepala Desa. 
Anggota SATLINMAS Desa Bae diberhentikan karena 

1 Meninggal dunia : 

2 Mengundurkan diri ata.s permintaan sendiri, 

З Pindah domisili ke lain desa; 

4 Karena alasan kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas 

5 Melakukan perbuatan tercela, 

6 Melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap 
Pembiayaan atas penyelenggaraan pembinaan, pendidikan /pelatihan, 
pengerahan dan kesejahteraan anggota SATLINMAS Desa dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan Belanja Desa, APBD dan bantuan lain yang 
sah dan tidak mengikat. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan 
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya 
Ditetapkan di Bac 
TCI tanggal 22 Maret 2021 
> D! A 


ker 














Kepada Yth. 


1. Bupati Kudus, 

2. Wakil Bupati Kudus, 

3. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linrnas Kabupaten Kudus, 
4. Carnat Bae, 

5. Pertinggal. 











0261-011€| PNY NVHOTTOS С | 
1261-©0-60] — Mp3 Smunp 1avrnsiee | 











+861-zosz| SMT SNNHOVWOVWWYHNW|C2 | 

| — 086108089 MCN] TZ | 
1261-80-01] pn —— ONOALNSIoC | 

| 6261-60-80, руху oo — WIHNOUAONJA | 
| 2861-so8o| ру Janvisorgalsi | 
0861-90€1] SMT OLNVAMNN ONVAWVAJLI | 

| — 2461-01-01] sei ena 1паяу|әт | 
| 4461-6011) ру lavanrist | 
| S861-10-10) руху —NIMIHOaj]et | 
| — +861-v0be| _ ры — — NNIVZOVWHOVjeI | 
Totte] Sapo = — ounvansiet | 

| 0461-0110) _ spp —— кїуї$пїїүўЇїї | 
| — 461-017] O sp wa 1паяујот | 
| — 6961-00] pn — танунп5]6 | 
1961-9067] — їрп] | OLNVAINI VAIO ONVAWVAj|s | 
t861-£0-0£| SUNY 4 | 

[| 1461-9090] PMCS HOWO | 
| 89619001) pn — — OsoawYstatjs | 
| 186I-ci-siI| = — Pn]  zizvindevavWnyHnWjb | 
| 2461-1040 si] away oxialje | 
| 9961-11-11] __ ру —— —  — odavinsiz | 
| — 2861808] pn ошумапномпоут | 
МІНУТ TVOONVL/LVAWAI Po уйу on] 


Tzoz/ Z /OvT: Јошом 
TZOZ WeW ZZ : jesBuey 
aeg esag ejeday uesnjnday : NYYIJWYI 








